Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:01] 

Assalamualaikum 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:02] 

Pada hari ini saya akan melanjutkan kuliah kemarin yang tertunda 
Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:02] 

pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai routing 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:03] 

[Pengenalan] 

Routing merupakan proses pengiriman data dengan meneruskan paket data yang dikirim dari suatu 
jaringan kepada jaringan lainnya sehingga bisa saling berkomunikasi. 

Husein Fikriansyah, [05.09.16 20:04] 
gelar tiker dulu om 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:05] 

CONTOH : 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:05] 

[ Photo ] 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:07] 

[Penjelasan] 

Routing yang kita gunakan pada gambar diatas adalah static routing dimana rute pengiriman data 
yang akan kita tuju kita masukan secara manual kedalam konfigurasi router agar paket tersebut 
dapat terkirim ke tujuan 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:07] 

Point yang didefinisikan dalam static routing diantaranya : 

- NetWork Tujuan 

- Subnetmask 

- Gateway 

Point tersebut akan menjadi acuan pada sistem agar network tersebut dapat menelusuri jarul yang 
akan digunakan 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:09] 

Static routing ini merupakan bentuk simple dari routing yang biasanya diguanakan pada network 
skala kecil yang memiliki perangkat yang sedikit dan memiliki rute yang tetap 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:10] 

jadi pada saat ip 192.168.100.0/24 ingin menghubungi 192.168.200.0/24 maka dia akan melawati 
terlebih dahulu router tersebut yang sudah dilakukan static routing 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:23] 

Tresna Widiyaman: 

Bila di implementasikan ke dalam router mikrotik maka kita tinggal mensettingnya dengan 
membuka menu IP > Route > Add (+) 



Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:23] 

Bila di implementasikan ke dalam router mikrotik maka kita tinggal mensettingnya dengan 
membuka menu IP > Route > Add (+) 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:24] 

lalu menambahkan Dst. Address dengan 0.0. 0.0/0 (untuk menunjukan all address) dan Gateway 
dengan ip router tujuan. 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:24] 
untuk kedua router tersebut 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:25] 

Baik sudah 20 menit, saya persilahkan untung bertanya 

Muh Fitra, [05.09.16 20:31] 

[In reply to Tresna Widiyaman] 

Dsemua router dsetting sperti ini? 

Risdi Anto, [05.09.16 20:34] 

Klo jaringan per to per bisa gk pake mikrotik dan debian ? Klo bs, gmn scriptnya 

Tresna Widiyaman, [05.09.16 20:38] 

[In reply to Muh Fitra] 

Kalo yang saya coba di mikrotik biasanya seperti ini kang 

Michael S, [05.09.16 22:02] 

[In reply to Tresna Widiyaman] 

Bisa juga dgn cara Crossing panggil ip gateway dari lawannya. 

Tresna Widiyaman, [06.09.16 06:43] 

[In reply to Risdi Anto] 

Jaringannya atau memblok peer to peer ? Kalau memblok peer to peer di mikrotik bisa kang 
Kalau membuat jaringannya sendiri saya belum pernah baca 

Tresna Widiyaman, [06.09.16 06:43] 

[In reply to Michael S] 

Ya dengan cara tersebut juga bisa kang 

Tresna Widiyaman, [06.09.16 06:47] 

Mohon maaf semuanya, malam saya meninggalkan tanpa pamit karena saya lupa isi kuota 

Tresna Widiyaman, [06.09.16 06:47] 

Dengan ini saya sudahi kuliah waktu semalam 

Tresna Widiyaman, [06.09.16 06:48] 

#kuliah_online_cilsy_07 

Tresna Widiyaman, [06.09.16 06:48] 

Wassalamualaikum 



